WikipediA 

Bahasa Wu 


Bahasa Wu (Hanzi: Jj W , pinyin : wu fangyan ) 

adalah sebuah bahasa yang merupakan salah satu dialek 
dari bahasa Tionghoa yang lazim dituturkan di pesisir 
timur Tiongkok seperti Shanghai, Jiangsu selatan, 
Zhejiang, Anhui selatan dan sebagian kecil wilayah 
Jiangxi . Di Xinjiang, Chongging dan Guizhou juga ada 
penutur bahasa Wu. 

Bahasa ini mempunyai banyak logat, tetapi logat yang 
dianggap mewakili bahasa ini hanyalah logat Suzhou 
dan Shanghai. 

Asal usul nama 


Nama Wu () sebenarnya adalah berasal dari nama 
negara dan wilayah kuno di daerah pesisir timur 
Tiongkok, di antaranya yang terkenal adalah negara Wu 
di Zaman Tiga Negara. 



Peta penyebaran dialek sinitik di dataran 
Tiongkok 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Wu&oldid=15570837" 


Halaman ini terakhir diubah pada 11 September 2019, pukul 23.25. 

Teks tersedia di bawah Lisensi AtribuskBerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
















